ІІШ6 207077 


19 agus | ww w.gms.or.id 


GEREJA MAWAR SHARON 


ы artikel : 


eski rajin ke gereja, tapi banyak orang Kristen tidak me- 

miliki kehidupan doa. Mereka menganggap doa bukan 

prioritas. Namun, tidak bisa dipungkiri, ada banyak 
orang dipulihkan secara ajaib karena berdoa. 

Seorang yang pernah mengalami kuasa doa mengatakan, 
"Banyak doa, banyak berkat. Kurang berdoa, kurang berkat. 
Tidak berdoa, tidak ada berkat." Berkat disini bukan berkat secara 
jasmani saja, tapi menyeluruh. Dia mengalami sendiri, bahwa ada 
berkat Tuhan dalam doa. Ada kuasa dalam doa. Di akhirjaman ini, 
setiap orang yang mengandalkan dirinya sendiri, tidak akan 
mendapat berkat Tuhan. 


Mengapa Berdoa? 
Mengapa kita harus berdoa? Dalam kalimat pembuka Doa 
Bapa Kami, “Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama- 


Disarikan dari Kotbah Ps. Philip M 


badah Pro M, 4 Agustus '07 


Mu,..."(Mat.6:9), kita mendapati tiga hal penting mengenai doa: 

Pertama, kita diciptakan untuk berdoa setiap hari. Dalam 
Kejadian 1:27 jelas dikatakan bahwa manusia diciptakan 
menurut gambar dan rupa Allah. Kita memiliki kebutuhan rohani 
karena Allah adalah Roh -kata Firman Tuhan. 

Sesuatu yang bersifat immateri (rohani) tidak bisa 
dipuaskan oleh materi. Contohnya, kebahagiaan. Kebahagiaan 
bersifat rohani, oleh karena itu kebahagiaan yang sejati 
(bertahan lama) tidak bisa dipuaskan dengan materi seperti uang 
dan harta. 

Kebahagiaan yang sejati hanya bisa didapatkan melalui 

D hubungan yang intim dengan Tuhan. Hal ini hanya mungkin 
Da OA Aran | terjadilewat berdoa kepada Allah, Sang Sumber Kebahagiaan 
KEBUTUHAN UTA Ada juga orang Kristen yang mengatakan bahwa doa adalah 
AMA milik" orang-orang Kristen tertentu saja, seperti pendeta, 
UNTUK HIDUP. ТАМҒА DOA, hamba-hamba Tuhan dan para pendoa saja. Hal ini salah. Setiap 
DIA HANYALAH MAYAT — orang percaya dipanggil untuk berdoa. Allah ingin supaya kita 
HIDUP (2OMBIE) YANG mencari Dia dan berbicara kepadaNya. Bahkan, Roh KudusNya 
SECARA JASMANI ditaruh di dalam diri kita untuk menolong kita menyatakan 
KELIHATAN HIDUP, TAPI permohonan-permohonan kepada Bapa (Roma 8:26). 
ROHANINYA MATL " Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa doa adalah komu- 
nikasi umat percaya dengan Allah Bapa. Berarti, berdoa hanya 
bisa dilakukan oleh orang yang sudah lahir baru di dalam Kristus. 
Hanya orang yang sudah diadopsi menjadi anak Allah yang 
dapat menyebut Allah dengan sebutan "Bapa". Tetapi sekali lagi, 
halk itu bukan karena kuat dan gagah kita, melainkan karena Roh 
Kudus yang ada di dalam diri orang percaya. 
Umat Tuhan mengerti bahwa doa adalah kebutuhan utama 
untuk hidup. Tanpa doa, orang Kristen hanyalah mayat hidup 
(zombie), yang secara jasmani kelihatan hidup, tapi rohaninya 


02 


mati, Kalau rohani seseorang mati, maka apapun 
yang dikerjakannya pada hakikatnya adalah sia-sia 
bagi dirinya, karena kesudahannya adalah kematian 
kekal. 


Perjumpaan Istimewa 

Kedua, perjumpaan pribadi dengan Tuhan 
melalui doa selalu menguatkan kita, Berdoa selalu 
merupakan perjumpaan yang istimewa dengan 
Tuhan. 

Ada sebuah anekdot, “Suatu hari ada se- 
seorang yang mengeluh bahwa dia sudah berdoa 
selama bertahun-tahun untuk sakit yang 
dideritanya, tetapi tidak kunjung sembuh. Dia 
kemudian berniat untuk berhenti berdoa karena 


MELO 


merasa doa itu sia-sia belaka. 

Seseorang di sampingnya kemudian menja- 
wabnya, "Doa itu seperti makan. Mungkin menunya 
sama setiap hari, hanya sayur dan nasi. Mungkin kita 
merasa makanan itu tidak enak, tetapi tetap kita 
makan juga. Namun justru karena makanan itulah 
yang membuat kita bisa bertahan hidup lebih lama!” 

Kita tidak pernah tahu bagaimana Tuhan 
bekerja melalui doa-doa kita, tapi yang pasti doa itu 
memberi kita kekuatan melewati sehari demi sehari. 
Masalah akan selalu datang, bahkan mungkin de- 
ngan tiba-tiba dan bersamaan. Tetapi melalui doa, 
kita akan kuat menghadapi dan melalui masalah. 

Kita butuh kekuatan setiap hari, dan kekuatan 
sejati hanya bersumber dari doa. Selain itu, melalui 
doa, kita beroleh kekuatan dan keberanian untuk 
tidak berkompromi dengan dosa. 

Sebuah ungkapan menarik mengatakan demi- 
kian, "Christianity is not a religion, Christianity is a 
relationship, with a living God." Kita percaya bahwa 
doa kita pasti dijawab Tuhan, karena kita percaya 
bahwa Tuhan itu benar-benar ada. Dia pernah turun 


PEMIMPIN REDAKSI: P 


kandro 


PENASEHAT. 


ЕТТІ 
JA 40139 THNX / 19 A 
5451335. (HUNTINGI 


dionsfer ka: No. Rel. МСОТ 


MAWAR SHARON. 


ke dunia 2000 tahun yang lalu, mati menebus dosa 
kita, dan bangkit dari kematian. Dia adalah Allah 
yang benar-benar hidup dan berkuasa untuk menja- 
wab segala doa-doa kita. 


Doa mengubah kita 

Ketiga, pengalaman-pengalaman rohani lewat 
doa mengubah hidup kita. Tuhan tidak menghendaki 
orang Kristen mengenal Allah sejauh pengetahuan 
atau teori saja, melainkan la ingin kita benar-benar 
mengenalNya secara pribadi. 

MengenalNya secara penuh berarti juga 
mengalami karya-karyaNya yang ajaib, termasuk 
ketika Dia secara perlahan-lahan atau cepat mengu- 
bahkan karakter kita menjadi serupa denganNya. 


а 


Orang Kristen pasti berubah Ке arah Kristus, 
Semakin kudus serupa dengan Kristus. Setiap orang 
Kristen yang tidak pernah berubah, mungkin 
dikarenakan Dia tidak mengenal Allah dengan penuh 
dan benar, Dalam arti, dia tidak pernah "berkon- 
sultasi" dengan Allah melalui doa. Jadi, mulailah 
berdoa, sekarang juga! 

Bagaimana caranya berdoa? Ya berdoa saja! Cu- 
ma itu caranya. Doa itu mudah, jadi jangan dipersulit. 

Allah adalah Bapa kita. Kita adalah anakNya, 
dan Dia mengasihi kita apa adanya. Jadi, jangan takut 
berdoa karena tidak tahu bagaimana caranya ber- 
doa. Allah tidak pernah mempersulit anakNya untuk 
datang kepadaNya. 

Ungkapkan segala isi hatimu kepada Tuhan de- 
ngan sejujur-jujurnya, dan biarkan Roh Kudus me- 
nuntunmu. Maka, tidak hanya karaktermu akan 
Tuhan ubahkan, tetapi juga apa yang engkau doakan. 
Semakin dekat dengan Tuhan, engkau akan melihat 
betapa besar kuasa doa. Engkau akan semakin takjub 
melihat apa yang Tuhan bisa kerjakan atas hidupmu 
melalui doa. Selamat berdoa! I 


т Момо; 


Prasetyo 


Jusuf Sostonto, Pd 


REDAKTUR PELAKSANA- 


veni 


TELP: (031 
an Anda Untuk Gereja M jan Bukit Doo Immonuel dapor 
DAK DIPERJUALBELIKAN DAN TIDAK DIEDARKAN UNTUK UMUM, 


03 


и 66 Meski secara de yure bangsa 


ini sudah merdeka 62 tahun 
yang lalu, tapi secara de facto 
banyak lapisan masyarakat 
yang belum merasakan 
kemerdekaan. Banyak orang di 
negara ini masih ditindas dan 
tertindas, masih terbelenggu 
kemiskinan, buta huruf, 
terkungkung kemalasan, dan 
lain-lain. Bahkan, ironisnya, 
ada beberapa suku pedalaman 
yang masih bersembunyi di 
hutan karena mereka merasa 
penjajahan belum usai." 


emiskinan adalah salah satu penyakit 

kronis (menahun) bangsa Indonesia 

yang belum terselesaikan sampai saat 
ini. Beberapa mengatakan, kemiskinan 
disebabkan oleh mental suka bergantung dika- 
renakan efek dari penjajahan dan pembodohan 
selama 350 tahun di masa lampau. Beberapa 
yang lain mengatakan masyarakat Indonesia itu 
terlena karena alam yang subur. Mereka menjadi 
manja dan tidak biasa bekerja keras. 


Kurang simpatik 

Apa pun anggapan orang, kenyataan itu 
ada dan kita tidak bisa menutup mata. 

Tapi ironisnya, banyak orang yang tidak ter- 
lalu bersimpati terhadap orang-orang miskin di 
lingkungan mereka, beranggapan bahwa 
orang-orang miskin adalah orang-orang yang 
malas dan tidak ber-tanggung jawab. Lainnya 
menyatakan bahwa sistem kesejahteraan rakyat 
yang dilakukan pemerintah tidak efisien dan se- 
ring kali disalahgunakan. 

Namun demikian, kita tidak boleh 


mengatakan bahwa sudah sepantasnya semua 
orang miskin menjalani hidup yang menye- 
dihkan. Kenyataannya, banyak di antara mere- 
ka yang bersedia untuk bekerja keras jika 
memperoleh pekerjaan dengan upah yang la- 
yak. Mereka tidak dapat meninggalkan peru- 
mahan kumuh atau gubuk reot mereka karena 
pekerjaan yang tersedia tidak memberikan 
uang yang cukup untuk pindah rumah. 

Kemiskinan yang dihadapi oleh seseorang 
belum tentu disebabkan oleh kemalasan mere- 
ka. Bisa jadi mereka miskin sebagai akibat keti- 
dakadilan atau kesewenang-wenangan pihak 
tertentu. Oleh sebab itu, kita perlu mencermati 
hal-hal apa saja yang menjadi sebab kemis- 
kinan dan bagaimana kita sebagai gereja Tuhan 
mengambil bagian dalam mengentaskan orang 
miskin. 


Miskin menurut Alkitab 

George Grant berkata, "Menurut Alkitab, 
orang miskin dibagi antara yang tertindas dan 
yang malas. Orang tertindas adalah sasaran 
dari pemeliharaan istimewa Allah, sedang 
orang malas adalah sasaran dari kutukan Allah." 

Siapakah orang-orang tertindas? David 
Chilton mengelompokkan mereka yang mudah 
terkena penindasan adalah para janda, yatim 
piatu, miskin karena penyakit, dan korban 
penindasan politik dan ekonomi. Siapakah 
orang-orang malas? Mereka adalah sebagai 
berikut: keluarga yang tidak bertanggung ja- 
wab, dan orang-orang yang menjadi miskin 
karena kelemahan moral atau perubahan da- 
lam etos sosial. 

Alkitab dengan jelas memberikan perintah 
untuk menolong orang miskin dalam nama Tu- 
han Yesus Kristus. Semua orang yang telah di- 
panggil dalam nama-Nya harus berjalan dalam 
kasih (Ef. 5:2), umat percaya harus menger- 
jakan belas kasihan (2Kor. 1:3-4), umat percaya 
harus senantiasa bergumul dengan keadilan 
dan mempraktikkan kemurahan, kesenangan, 
dan kemerdekaan, baik kepada orang-orang 
dewasa maupun anak-anak di mana pun kita 
berada (Zak. 7:8-10). 

Jadi, tanggung jawab dari komunitas 
Kristen terhadap kaum miskin ialah sebagai 
berikut; pertama, mengasihi orang-orang 
tertindas dengan: "... membuka belenggu- 
belenggu kelaliman, dan melepaskan tali-tali 
kuk, ... memerdekakan orang yang teraniaya 
dan mematahkan setiap kuk, ...memecah- 


mecah rotimu bagi orang yang lapar dan 
membawa ke rumahmu orang miskin yang tak 
punya rumah, dan apabila engkau melihat 
orang telanjang, ... engkau memberi dia pakaian 
dan tidak menyembunyikan diri terhadap 
saudaramu sendiri!" (Yes. 58:6-7). Kasih 
terhadap orang tertindas menyebabkan 
perubahan kemiskinan menjadi produktivitas 
melalui setiap cara yang ada pada kita. 

Kedua, mengasihi orang-orang malas 
dengan memberi nasihat dan teguran (2Tes. 
3:15: Ams. 13:18), serta melalui pemberitaan 
Injil (Yoh. 8:32). Respons yang penuh kasih dan 
belas kasihan terhadap orang-orang malas 
bertujuan untuk memberikan peringatan 
kepada mereka. Selain itu, melengkapi dan 
menyanggupkan mereka melangkah melewati 
ketergantungannya pada orang lain. Orang 
Kristen mempunyai tanggung jawab yang tak 
dapat dielakkan untuk melakukan kedua jenis 
kasih ini dengan rajin dan penuh semangat. 


Muhammad Yunus 

Muhammad Yunus, pria asal Bangladesh 
yang juga disebut 'Bankir Orang Miskin', 
memperoleh penghargaan Nobel atas usahanya 
memberantas kemiskinan dengan mendirikan 
Grameen Bank. Pria yang juga profesor ekonomi 
itu membangun sistem penyaluran kredit 
keuangan yang efektif dan efisien kepada rakyat 
miskin. Bukan hanya itu, dia juga mengajarkan 
manajemen kepada orang-orang papa sehingga 
bisa memberdayakan diri dan menciptakan 
peluang kerja bagi yang lain. Lewat program 
pemberantasan kemiskinan yang diadakannya 
sejak tahun 1974, jutaan orang miskin di 
Bangladesh saat ini bisa terbebas dari isapan 
lintah darat dan tengkulak. 

Jika pemeluk agama lain saja bisa berbuat 
banyak untuk mengentas kemiskinan, apalagi 
umat Tuhan! 

Sebagai pengikut Kristus yang memiliki 
Tuhan yang penuh kasih dan Maha Kuasa, kita 
harus melakukan jauh lebih banyak daripada 
yang telah kita lakukan selama ini. 

Kita harus mulai dengan membuka hati, 
mulut dan tangan untuk menolong sesama yang 
terbelenggu kemiskinan. Kemerdekaan yang 
kita terima dari Tuhan Yesus seharusnya digu- 
nakan untuk memerdekakan orang lain dari 
belenggu kemiskinan, terutama kemiskinan 
rohani. Tuhan Yesus memberkati. Ag/berbagai 
sumber 


05 


Retreat Pendoa di Bukit 
Doa Immanuel pada tang- 
gal 09 - 11 Agustus yang 
lalu diikuti oleh 470 pen- 
doa dari GMS pusat dan 
satelit-satelit di seluruh 
Indonesia. Pembicara da- 
lam retreat kali ini antara 
lain Pdt. Judy Koesmanto, 
Ps. Philip Mantofa, Pdm. 
Yenny Verodika, Ibu Su- 
miati Amin, dan Ibu 
Kiauw Lan. 


Retreat Pendoa 
Sinode Gereja Mawar Sharon 


i dalam pemerintahan Tuhan, doa me- 

rupakan mata uang yang sangat pen- 

ting, karena menyediakan kesempatan 
untuk menukar seruan hati kita dengan petun- 
juk Allah yang memimpin kepada keberhasilan. 
Di sepanjang sejarah Alkitab, doa telah menjadi 
suatu jalan dan sarana untuk memperoleh per- 
tolongan dan komunikasi terutama pada saat 
yang sulit. 

Para pendoa syafaat adalah pejuang garis 
depan. Sesuai dengan tema yang diangkat, 
“Heart of Prayer" (Hati Pendoa), para pendoa 
perlu menjaga hati terus melekat pada Tuhan, 
supaya api kegerakan gereja Tuhan tidak pa- 
dam. 

Tujuan dari retreat ini adalah dimuncul- 
kannya pendoa-pendoa yang seimbang dalam 
karakter, kemampuan dan pengetahuan akan 
doa yang benar. Juga, pendoa dapat "Berdoa 
dengan Penuh Kuasa" karena mengenal dan 
menangkap isi hati Tuhan. 

Sejak pembukaan sampai penutup, hadirat 
Tuhan terus turun dengan derasnya, membuat 
seluruh peserta sangat antusias menaikkan pu- 
jian dan penyembahan kepada Tuhan. Mereka 
berkali-kali berlutut, mengangkat tangan, ber- 
doa sambil mengucap syukur, dan meneteskan 
airmata. 


Mati bagi diri 
Sesi pertama disampaikan oleh Pdt. Judy 


Koesmanto, Gembala GMS Satelit Manado se- 
kaligus salah satu pelopor kebangkitan gerakan 
doa di GMS. Inti khotbahnya cuma satu, sebagai 
pejuang garis depan, pendoa harus siap mati 
untuk diri sendiri untuk membawa kehidupan 
bagi jiwa-jiwa. 

Tiga hal penting yang didapat oleh orang 
yang siap mati bagi diri sendiri: Pertama, dia 
akan mendapat kesempatan dipakai Tuhan, 
meski berada dalam tekanan (1 Sam.30:1-8). 
Kedua, dia dapat mengembangkan kapasitas 
ilahi dalam hidupnya. Ketiga, dia akan me- 
ngalami promosi dari Tuhan. Sikap hati yang 
mau mati bagi diri sendiri merupakan jembatan 
yang baik untuk sebuah promosi. 

Pada sesi kedua, Pdt. Judy Koesmanto 
menyampaikan tentang adopsi. Adopsi adalah 
komitmen untuk memikirkan, mendoakan dan 
mengusahakan yang terbaik untuk satu tujuan 
Kerajaan Allah (Neh.1:1-11). 

Allah mencari orang yang mau mem- 
bangun tembok untuk kotanya. Oleh karena itu 
kita harus mengadopsi hati Tuhan (Yes.6: 3-8). 
Proses adopsi yaitu bertobat, merendahkan diri 
dan berdoa, mengusahakan kesejahteraan ko- 
ta. 

Jika kita tidak berdoa untuk kota ini, maka 
kita adalah orang-orang yang berhutang. Kare- 
na kita sudah diselamatkan supaya kita dapat 


mengabarkan Injil kepada orang lain. 


Pendoa yang Berkarunia 

Sore harinya pada hari kedua, Ibu Sumiati 
Amin, Ibu Gembala GMS Satelit Mutiara, mem- 
bawakan sesi ketiga menggantikan Pdt. Sumiati 
Supit yang berhalangan hadir. Di sini Ibu 
Sumiati memaparkan tentang perlunya seorang 
pendoa mendapatkan karunia-karunia rohani 
untuk membangun rohani jemaat. 

Pada sesi keempat, Ibu Kiauw Lan, pendoa 
pusat, mengingatkan agar setiap pendoa dapat 
seimbang dalam menggunakan karunia rohani 
dan karakter kepribadian. 

Karunia rohani adalah pemberian Tuhan 
untuk membangun jemaat, sedangkan karakter 
adalah pemberian kita kepada Tuhan. Antara 
karunia rohani dan karakter adalah dua hal yang 
berbeda, dan keduanya harus digunakan secara 
seimbang dan saling mendukung dalam 
memberitakan Injil. Banyak hamba Tuhan me- 
miliki karunia rohani yang dahsyat, tetapi jatuh 
karena karakternya tidak berubah dan akhirnya 
menjadi batu sandungan bagi orang lain. 

Sebagai pendoa, jangan melupakan untuk 
terus mengembangkan karakter pribadi. Su- 


paya orang lain selain diberkati oleh karunia yang 
kita miliki juga bisa melihat perubahan hidup kita 
yang baik di dalam Tuhan. 


Prayer Revival 

Dalam ibadah kebangunan doa malam itu 
(10/8), Ps. Philip Mantofa menyampaikan Firman 
Tuhan dari Matius 25:1-13 tentang pentingnya 
menjaga keintiman dengan Tuhan lebih dari 
kegiatan-kegiatan yang lain. 

Pelita dalam perikop tersebut menggambar- 
kan tentang pelayanan kita, sedangkan minyak 
berbicara tentang keintiman kita dengan Tuhan, 
dan gadis-gadis berbicara tentang umat Tuhan 
yang lahir baru dan setia melayani. 

Ada 5 fungsi keintiman: pertama, minyak itu 
melembutkan hati kita setiap hari. Kedua, minyak 
itu membuat kita selalu merindukan Tuhan. 
Ketiga, minyak itu membuat kita mudah menda- 
pat pewahyuan dan kerinduan Tuhan atas hidup 
kita. 


Keempat, minyak itu meneguhkan identitas 
kita di hadapan Tuhan. Tanpa minyak kita akan 
kehilangan bimbingan dan petunjuk dari Tuhan. 
Dalam arti, Tuhan tetap memberikan 
petunjukNya, tetapi telinga kita menjadi tebal 
dan susah mendengar suara Tuhan, sehingga 
suara Tuhan itu kita abaikan. Kelima, minyak itu 
mengurapi emosi kita dengan kekudusan. 

Jangan mengejar kesempatan pelayanan 
yang tidak perlu, jangan buang tenaga rohani 
dengan sia-sia, tetapi selalu usahakanlah untuk 
selalu intim dengan Tuhan. 

Kita adalah mempelai Kristus. Oleh karena 
itu, kita harus mencintai dan menghormati pri- 


08 


badiNya, bukan kegiatan pelayanannya. Kita ha- 
rus melayani Tuhan, bukan melayani pekerjaan 
Tuhan. Usai pemberitaan Firman, semua dilawat 
Tuhan dan sebagian besar menerima karunia 
"Holy laughter". 

Ibadah Prayer Revival malam itu diikuti juga 
oleh 200 orang jemaat dari pusat dan dari 
sekitar BDI. Jumlah total yang mengikuti ibadah 
malam itu adalah 650 orang. 


Jaga Apimu! 

Sebagai penutup di hari terakhir, Pdp. Yenny 
Verodika, Ketua Departemen Doa GMS pusat 
mengingatkan kepada setiap pendoa untuk 
selalu menjaga api doa yang ada di dalam 
dirinya. “Mendapat api itu mudah, yang sulit 
adalah menjaga api itu tetap menyala.” tandas 
Beliau. 


Sebelum pulang, dengan berkelompok- 
kelompok, setiap orang mendeklarasikan 
komitmennya untuk penjangkauan jiwa di 
wilayahnya masing-masing. 

Dalam retreat ini banyak orang diubahkan 
hidupnya. Ricky, simpatisan dari Satelit Barat 
mengatakan, “Semakin dalam mengenal doa, 
Tuhan semakin bukakan hal-hal yang indah. 
Doa ternyata tidak menjemukan." 

Seorang utusan dari Ambon yang hampir 
mundur dari pelayanannya, dibangkitkan Tuhan 
dan berkomitmen untuk aktif kembali. 
Selanjutnya, dia rindu membawa api 
kebangunan doa di Ambon. Selain itu, masih 
banyak lagi yang lain yang tidak bisa disebut 
satu persatu. Puji Tuhan! ag/ 


yang tinggal di Flores menelpon. Dengan isak 
tangis ia bercerita kalau suaminya terkena ka- 
sus yang amat berat di kantornya. 

Ceritanya, waktu itu adik ipar saya yang bekerja 
di Dinas Pertanian Flores mendapat bantuan 20.000 
pohon Kakao dari Dinas Pertanian Pusat. 

Karena sibuk, dia hanya membubuhkan tanda 
tangan pada kertas tanda terima dan menyerahkan 
tugas pene-rimaan pohon tersebut kepada salah satu 
temannya di kantor. Teman tersebut adalah teman 
dekatnya. 

Beberapa lama kemudian, petugas dari Dinas 
Pertanian Pusat datang melihat pohon-pohon yang 
baru saja dikirim. Setelah dilihat ternyata jumlah po- 
hon yang didapat hanya 14.000 pohon. Enam ribu 
pohon sisanya raib. 

Karena tanda tangan di atas kertas adalah nama 
adik ipar, maka dialah yang diminta bertanggung 
jawab. Meski sempat menolak untuk dipersalahkan, 
tapi dia tidak bisa mengelak, karena secara hukum 
dia salah. 

Adik ipar saya kemudian diinterogasi di kantor 
polisi setempat dengan tuduhan melakukan tindak 
pidana korupsi. Dia pun diberi sanksi mengganti 
uang kerugian sebesar 10juta atau hukuman penjara 
selama 6 bulan dan dinon-aktifkan dari kepegawai- 
annya di Dinas Pertanian. Selama penyidikan, terse- 
but, adik ipar saya ditahan di kantor polisi. 

Di telpon -malam itu, adik saya berharap dapat 
meminjam sejumlah uang untuk menebus suaminya. 
Tapi saya tidak memilikinya. Bagi saya, jumlah itu 
adalah jumlah yang sangat besar. 

Saya hanya bisa menghiburnya dan me- 
nguatkan hatinya. Kemudian, kami berdua sepakat 
untuk berdoa dan berpuasa, meminta pembelaan 
dari Tuhan. Sejak saat itu, saya selalu berdoa dengan 
hati yang hancur setiap kali teringat adik saya. 

Beberapa minggu berjalan, tidak ada kabar dari 
adik saya. Di awal bulan April, saya mencoba untuk 
menghubunginya lewat telpon, tapi tidak ada jawab- 
an. 

Pagi, siang, sore, saya te-rus menerus mencoba 
menelpon. Hati saya mulai khawatir dan terin- 
timidasi. Mulai muncul pikiran yang tidak-tidak 
dalam hati saya. 

"Jangan-jangan adik ipar saya sudah resmi dita- 
han.", Yangan-jangan adik saya sudah diungsikan ke 
rumah mertua di kampung." Banyak hal negatif 
menyerang pikiran saya. 

Pertengahan Bulan April, tiba-tiba Tuhan berbi- 
cara kepada saya, "Telpon adikmu sekarang!". Saya 
sempat berontak, “Pasti tidak diangkat, Tuhan." Tapi 
Tuhan tegaskan sekali lagi, "Sekarang!" 

Akhirnya, suami saya menelpon ke Flores. Dan 
tepat kata Tuhan. Telpon itu diterima langsung oleh 


P ertengahan Maret yang lalu, Helis, adik saya 


Eni Ida Irawati 
(Pendoa GMS Pusat) 


adik ipar saya. 

Adik ipar saya kemudian bercerita kalau mujizat 
Tuhan sudah terjadi. la dibebaskan dari segala tu- 
duhan, dan diperbolehkan bekerja seperti sedia kala. 
Ternyata, teman adik ipar saya, penerima 20.000 
pohon itu mengaku bersalah dan mengembalikan 
6000 pohon yang ia ambil. 

Secara manusia, kami tidak mungkin bisa 
memenuhi tuntutan 10 juta itu. Secara manusia, 
kami juga tidak tahu siapa yang mengambil pohon- 
pohon tersebut. Dan secara hukum manusia kami 
kalah. 

Tetapi kami tahu satu hal. Hukum Allah jauh 
lebih tinggi dari hukum manusia. Ia tahu siapa yang 
salah dan siapa yang benar. Dan ia sanggup 
membela anak-anakNya. 

Kami percaya hanya Tuhan yang sanggup 
melembutkan hati setiap orang, dan meng-adakan 
pembelaan bagi anak-anakNya. Puji Tuhan! ш 


09 


4 X) information 


Mawar Sharon Women 
Rabu, 22 Agustus 07 | 09.30 | R. Ibadah Utama 
ajaklah jiwa-jiwa baru & rekan-rekan Anda! 


Bukit T" 
Immanuel 


Bus ke Bukit Doa Immanuel 
beroperasi setiap hari PN 
Selasa - Kamis - Sabtu. Bagi | 


jemaat yang ingin berangkat 
diharap mendaftar terlebih 
dulu pada Ibu Sri di telp. 
031-5344424 (setiap hari 


kerja) Khusus hari Minggu pembicara: 
dapatkan ke prin di Bagian Ibu Ev. Feba Affan (Jakarta) 
Informasi. Terima kasih 


Tuhan memberkati 


SUMMIT 


pembicara: 
Ibu Ev. Feba Affan (Jakarta) 


khusus bagi para pengusaha & 
wiraswasta (suami/istri) 

Feba lahir dari keluarga non-Kristen. Semasa hidupnya, Ayah Feba merupakan 

pengusaha yang sukses dalam industri otomotif. Sejak kepergian ayahnya, а Rab ustus 2 

mengalami kasih anugerah Tuhan dan memutuskan untuk percaya kepada Yesus lalu 

menyerahkan diri dibaptis ketika berusia 12 tahun. 

Di usia remaja Ibu Feba banyak memberi kesaksian & berkhotbah. Istri seorang К 

perwira TN ini dikaruniai 5 orang putra putri. Saat ini Ibu Feba telah mengalami Ajaklah kerabat & 

terobosan yang luar biasa dari menjual kue hingga menjual suku cadang pesawat, | rekan-rekan bisnis Anda! 


10 


Jumat, 24 Agustus 07 
pk. 19.00, 
R. Ibadah Utama 


Dalam rangka mendukung 
kegerakan Pemuda Pelajar 
PROMISE LAND diadakan: 


Doa. 
Keliling 
Massal 2 


Selasa g&l Agustus 07 


bersama: 

Oa Jonathan Prawira (Jkt) 
Sem a | am Seorang yang lebih dari 10 tahun melayani dan 
- mendedikasikan diri sebagai penulis dan penyanyi lagu- 
Ceria lagu rohani. Pernah meraih penghargaan Indonesian 

š Gospel Music Award tahun 2005 dan 2006 Beberapa 

Jumat, 31 Agustus '07 karyanya yang terkenal: Hati sebagai Hamba, Mujizat itu 
Pk. 23.00 - 04.00 WIB Nyata, Ku Tak Akan Menyerah, dll 


Sabtu, 25 Agustus 07 
pk. 1000, 


pemberkatan 


Nikah 


Mohon Perhatian: 
Bagi pasangan yang akan 
mengikuti Pemberkatan 
Nikah Kudus harap 
mendaftar paling lambat 
6 bulan sebelumnya. 


INFORMASI: 
pembicara: Bpk. SUTJIP 
Pdt. Samuel Handoko di 031-545 1335 


(Sby) Setiap jam kerja 


£ information 


Partnership Dinner FKA 
with: Ps. Philip Mantofa at 


Mercure Grand Mirama Hotel, pk. 18.30 (on time) 


Pemesanan tiket dapat menghubungi 


Sdri. Lina di 72330450 / 6011981 le 


Harga Tiket: Rp: 100.000, 


Регеқ шап 


orship 


ministries 


Posisi: Syarat: 
M Choir/Singer/ Paduan Suara Jemaat GMS 8 terlibat dalam sel, 
m Pemusik Mempunyai talenta di bidangnya, 
m Soundman Lolos seleksi 


Pendaftaran dimulai 

29 Juli “07 - 19 Agustus “ 07 di pusat & satelit-satelit! 
Daftarkan diri Anda sekarang juga di konter bawah! 
CP: Taufan di 031-5451335 ext. 106/ 127 


12 


Gembala Sidang 
Pdt. Jusuf Soetanto 
mengucapkan 


2 На 
28, A y 


22.08.07 
Lukas Salami 
Penilik Kemas Wil. Pusat 


24.08.07 
Hariyono Sumali 
Ketua Kemas Sat. Rungkut 


250807 
Djoni Karsono 
Ketua Kemas Wil. Pusat 


26.08.07 
Hermanto 
Ketua Kemas Sat, Barat 


31.08.07 
Yohanes Wicaksono 
Penilik Kemas Sat. Sidoarjo 


jadwal ibadah mingguan f 


20 | senin 
Kemas Wil. Sentra 5 


Pk. 09.30-12.00 * Cempaka 18i 
Informasi hubungi: Ibu Lina S. 
5346563, 3550710 


23 | kamis 


20 agustus - 26 agustus 2007 


21 | selasa 
КЕМА5 & PROMASA 


di wilayah masing-masing 


DOA KELILING MASSAL 2 
di wilayah masing-masing 


24| jumat 


Doa Malam 


Pk. 19.00 • R. Ibadah Utama 
bersama : Jonathan Prawira Uakarta) 


22| rabu 


MAWAR SHARON WOMEN 


Pk. 09.30 • А. Ibadah Utama 
Pembicara: 
Ev Feba Affan (Jakarta) 


THE SUMMIT 


Pk. 18.15 * R. Ibadah Utama 
Pembicara: 
Ev. Feba Affan (Jakarta) 


25 | sabtu 


Doa Puasa 


Pk. 1000 * Convention Hall 
Pembicara < Pdt. Samuel Handoko (Sby) 


Doa Semalaman 
Ibadah Pro-M 


Pk 18.30 “Қ Ibadah Utama 


Pk. 23.00 - selesai * Convention Hall 


PEMASA & REMASA 


di wilayah masing-masing 


uan. 


GEREJA MAWAR SHARON 


ш Berdoalah bagi Gembala, para pemimpin rohani, hamba Tuhan dan fulltimer agar terus diberi roh yang 
menyala-nyala, hikmat serta tuntunan Tuhan dalam mengerjakan visi yang Tuhan berikan atas GMS. 

m Berdoalah bagi kebangunan rohani di sel-sel KEMAS/PROMASA/PEMASA/REMASA/AMASA agar tiap 
kelompok sel mengalami mujizat dan tanda-tanda heran sehingga banyak jiwa datang pada Kristus dan 
berdoalah agar dimunculkan pemimpin-pemimpin yang kuat serta penuai-penuai yang excellent. 


KOTA SURABAYA 4 BANGSA INDONESIA 


ш Berdoalah bagi kesatuan gereja Tuhan di Surabaya sehingga terus memiliki isi hati Tuhan bagi kota dan 
membawa dampak yang nyata bagi kesejahteraan kota, sehingga kota dipenuhi dengan kesaksian yang 
hidup tentang Kristus. 

ш Berdoalah bagi pemerintahan kota Surabaya agar para pemimpin kota dipenuhi dengan takut akan 
Tuhan, hikmat dan kebijaksanaan dalam mengelola dan meningkatkan kesejahteraan kota. 

ш Berdoalah bagi pemerintah RI, presiden & wapres, para menteri serta lembaga perwakilan rakyat yang 
ada agar dipenuhi dengan rasa takut akan Tuhan, hikmat dan kebenaran sehingga dapat melaksanakan 
tugas dan tanggung jawabnya dengan jujur. Berdoalah supaya kehendak Allah dinyatakan lewat tiap 
keputusan dan peraturan yang mereka tetapkan. 

m Berdoalah bagi perlindungan Tuhan atas seluruh wilayah Indonesia sehingga dijauhkan dari rancangan 
kejahatan. Berdoalah supaya hati masyarakat dipenuhi dengan damai sejahtera dan ketertiban sehingga 
tidak mudah diprovokasi/dipengaruhi oleh hal-hal yang dapat menimbulkan kekacauan. 


13 


— Cfi jadwal ibadah mingguan 
20 agustus - 26 agustus 2007 


Pusat 

Kebaktian Umum | Pk. 06.30 
Kebaktian Umum Il. Pk. 09.45 
Kebaktian Umum III Pk. 16.15 
Kebaktian Umum IV Pk. 18.45 


Kebaktian Anak! Рк 07.00 

Kebaktian Anak Il Рк. 10.15 
n Anak 1и Рк 16.30 
in Anak IV Рк 19.30 

Keb, Pemuda 

Kebaktian Pemuda Pk. 12.45 


JI. Cempaka 18i, Surabaya. 

Keb. Profesional Muda 

Sabtu Pk.18,30 
JI. Cempaka 18i, Surabaya. 


Keb. Soldier of Faith 


Keb. Remaja Pk. 13.00 
Keb. 
Keb. Pra Remaja Pk. 10.00 


(Bertempat di Convention Hall) 
Jl. Cempaka 24, Surabaya 


Satelit Timur | 

Keb. Umum + Anak РК. 07.00 
RM “Mutiara” 

Jl. Manyar Kertoarjo IV/8 Sby. 
Satelit Timur II 

Keb. Umum + Anak РК. 16.30 


Jl. Kenjeran 623, Surabaya 


Satelit Selatan 1 
Keb, Umum + Anak Pk. 06.45 
Sebelah Bank Mandiri Jl. Jemursari 81 


Satelit Selatan II 

Кер, Umum + Anak Pk. 08.00 
Pertokoan Pondok Tjandra 

Jl. Palem II, TD 34, Sidoarjo 


Satelit Selatan III 

Keb. Umum + Anak Рк 16:30 
Supermarket Bonnet Lt.2 
Rungkut, Surabaya 


Satelit Barat 

Keb, Umum + Anak Pk. 10.00 
Keb.Pelajar (Fire Of God) Pk. 13.00 
Jl, Raya Sukomanunggal 

Komplek Pertokoan Satellite Town 
Sguare Blok F/ No: 1-6, 22-26 


Satelit Wiyung 

Keb. Umum + Anak Рк. 07.00 
Ruko Taman Pondok Indah A-38, 
Sby. 


14 


BD "Immanuel" Prigen 

Keb. Umum Pk. 10.00 
Bukit Doa Immanuel, Prigen (Tretes) 
Satelit Sidoarjo 

Keb. Umum + Anak РК 07.00 
Keb. Umum Il + Anak РК. 17.00 
Keb, Dewasa Muda Pk. 10.00 
Keb. Pelajar Pk. 13.00 


Sebelah "HERO" Supermarket, KAVA2 
No. 27-32 Jl, Pahlawan Sda. 


Satelit Malang 

Keb. Umum ProM Pk 07.30 
Keb, Anak Рк 07.30 
Keb. Pelajar Pk. 10.00 
Keb, Pemuda Pk. 10.00 
Keb. EagleTeeens Pk. 10.00 
Doa Malam Rabu Pk. 18.30 


JI, Ijen 8 Malang, Telp.0341-324935 


Satelit 

Kebaktian Pelajar Pk. 09.00 
Keb. Pro-M Pk. 11.30 
Keb. Umum 4 Anak Pk. 17.00 


JI. Gajah Mada 137, Telp. 0321- 322322 


Satelit 

Keb. Umum Pk. 06.00 
Keb. Pemuda Pelajar Pk. 10.00 
Кер. Umum--Anak || Pk. 16.00 


Kompleks Ruko Cempaka Mas C-8 
Jl. Soekarno Hatta 

Sek: Jl. Brigjend Katamso 14 
0321-863355 


Sat. Tulungagung “СОН” 


Keb. Anak Pk. 08.00 
Keb. Remaja Pk. 11.00 
Keb. Anak II Pk. 17.45 
Keb.ProM (Sabtu) Рк. 18.30 
Keb. Umum Pk. 17.00 


JI. KH. Agus Salim No.11 A-17, Pert. 
Belga, Tulungagung. telp.0355. 328873 


Satelit Jember 

Keb. Umum 1 & Pro-M Pk. 07.00 
Keb. Umum || & Pro-M Pk. 17.00 
Keb. Pemuda Pelajar (umat) Pk. 17.00 
Keb, Lansia(Sabtu) Pk. 10.00 
Hotel Bandung Permai, 

Jl, Hayam Wuruk 38 

Keb. Anak | Pk. 07.30 
Keb. Anak Il Pk. 17.00 


Jl. Nusantara IV/CAE 

JI. WR. Supratman 10 В. 
Sekretariat: JI. WR. Supratman 10 B, 
Jember. Telp & Fax 0331-427924 


| Satelit Yogyakarta 
Keb, Keluarga & Pro-M Pk. 08.00 
Keb. Doa Malam (kamis) Pk.18.30 
Keb, Anak Pk. 08.00 
Keb. Pelajar Pk. 10.30 
Keb, Pemuda Pk. 17.00 


JI. Raya Janti 100a, Yogya 
Telp: 0274-489585 Fax: 0274-488823 
CP: Pdm. Antoni M. (08165430899) 


Sat. Salatiga "Double K" 


Keb. Umum | Pk. 08.00 
Кер. Umum II Pk. 16.00 
Keb. Anak (Sabtu) Pk. 15.00 


Jl. Sukowati 62, Telp/Fax (0298) 
328124, Telp/sms (0298) 7180600 
СР: Bernard Samuel (08562723723) 


Sat. Semarang "Double R" 
Jl. Wotgandul Barat 33, 

samping SMU Kebon Dalem, Smg 
Keb. Umum Pk. 08.00 
Keb, EagleKids (E.Kids 2) Pk. 09,00 
Keb. Youth Pk. 17.00 
Sek: Jl. Wotgandul Barat 33, Telp. 
024-3581900 


Sat. Bandung "Double T" 


Keb. Umum Pk. 08.00 
Keb. Youth Pk. 11,00 
Graha Mawar Sharon P1 ВТС 

(eks Office BTC) 


Sek: Istana Regency blok A-3/7, Bandung 
Telp: (022) 6072333 

Favour Satellite - Jakarta 

Keb. Umum Pro-M--Anak. Pk. 10,00 
Keb. Pemuda Pelajar Pk. 14.00 
Gajah Mada Tower It. 26, Jakarta Barat. 
Skrt.: Gajah Mada Tower It. 26 

Telp. 021-63858888, 63872280 


Sat. Manado 

Keb. Umum | Pk. 10.00 
Keb. Umum Il (Youth) Pk 16.00 
Keb. Umum III (Pro-M) Pk. 18.45 
Keb. Anak | (Sabtu) Pk. 16100 
Keb. Anak II (Minggu) Pk. 10.00 
Eagle Teens (Selasa) Pk. 16.30 


Gedung Mawar Sharon, Jl. Piere Tendean 
168K 95111, Mnd, Telp: 0431- 8881656 
Cp: Pdm. Joshua 081 340895599 


Satelit 4 
Keb. Umum | Pk.15.30 
Keb. Umum II Pk,18.00 
Keb. Anak (Jumat) Pk. 15.00 


Hotel Toudano Jl. Samratulangi No 304. 
Tounkuramber 

Sekretariat: Jl. А. Yani 10 Roong 
Lingkungan IV, Telp: 0431-321223 

Cp; Christ 0431- 335 0563 


jadwal ibadah mingguan /; 1» _ 


Sat. Amurang 
Keb.Umum(Minggu) —Pk.10.00 
Keb, Pro-M(Sabtu) | Pk.17.00 


RM. Amazing Grace, JL. Trans Sulawesi 
(рп Kantor Bupati Minahasa Sel.) 

Sek : Jl. Tambajong, Bitung Lingkungan 
IV, Tombasian, 

Telp: (0430) 22250 

Cp; Denny 0852-40040703 


Sat. Bitung "House of Glory" 


Keb. Umum Pk. 09.00 
Keb. Pemuda (Kamis) Pk. 17.00 
Keb. Anak (Jumat) Pk. 15.00 


Gedung Mawar Sharon Jl. AA. 
Магатіѕ Kadoodan Lingk.IV 
Telp: 0438-21576/30209 

Cp: Sdr, Tjandra 081 523 832 425 


Sat. Langowan "MOG" 


Keb. Umum (Minggu) Pk. 15.00 
Keb, Pemuda (Kamis) Pk. 16.00 
Кер, Anak (Sabtu) Pk. 15.00 


Aula Toko "Americana" 
Desa Amongena II, Sekretariat: Desa 
Walantakan Jaga ll 

Telp: 0431-371732 

Cp: Sdri, Selvi 0852 402 6 0023 


Sat. Tondano Barat (Unima) 
Keb, Umum Pk. 12.00 
Keb. Pemuda (Rabu) Pk. 16.00 
Keb. Anak (Kamis) Pk. 15.00 


Gedung Mawar Sharon 

Jl.Kampus Unima Tataaran Patar 
Lingkungan IV, Tondano Barat 

Sek: J| Kampus Unima Tataaran Patar 
Lingkungan IV, Tondano Barat 

CP: Nolvien 0852 4060 7803 


Sat. 

Keb. Umum Pk. 18.00 
Keb. Pemuda (Kamis) Pk. 18.00 
Keb, Anak Рк. 15.00 


Hotel Tamasya, JI. Soetoyo 

Sek: Lorong Agoan |, Kotamobagu 

Telp: 0434-22262 

Cp. Bpk. Dendy Pantow 
081-332603 406 


Satelit Makassar 

“God's Dwelling Place" 

Keb, Remaja Pk 10.00 
Keb. Umum Pk 1600 


Keb, Anak (Sabtu) Pk. 16.00 
Gedung Mawar Sharon: 

Jl. Ujung Pandang 8-9, Komplek Rukan 
eks, Taman Bahari, Makassar 

Telp : 0411-322114 „Рах : 0411-322114 
Ср: sdr. Uddyanto, 0856-56186277 


20 agustus 


Sat. Pontianak "City Harvest" 


Keb. Umum & Pro-M Pk. 11.00 
Keb. Pemuda & Pelajar Pk. 14.00 
Keb. Anak Pk. 08.00 
Jl. Suprapto 14 


Sek: Л. A, Yani, Komplek А. Yani Sentra 
Bisnis Blok E9 Megamall, Pontianak (0561) 
761131) Cp: Johanes: 0852-45003991 


Sat. Ambon “Love Satellite” 


Keb. Umum + Апак Pk. 09.00 
Keb. Pemuda/Remaja РК. 13.00 
Keb. Anak Pk. 16.00 
Keb. Pelajar Pk. 13.00 


Jl. Tuluka Bessy 48, Mardika- Ambon 
Cp: Ny. Shiendy = 0911 352 565 


Sat. Gideon 
Keb. Umum Pk. 09.00 
Keb Anak Pk. 16.00 


Porto Haria Saparua. 
Cp: Megie Patikawa 0931. 21487 


Sat. Kota Benteng 
Keb. Umum Pk. 16.00 
Cp: Anita Latupeirissa 0931. 21487 
Sat. Masohi (МІК 

Keb. Umum Pk. 17.00 
Keb. Anak Pk. 17.00 


Pertokoan “Ratu Olivia" (sebelah hotel 
Isabella). Skr. JI. M. C. Tiahahu, Masohi 
telp. 0914-21118 CP: Pdp. Jemi Maloky, 


SE., 0852-43025293 
Satelit Waipia (МІК Tengah) 

Keb.Umum Pk. 11.00 
Keb.Anak Pk 17.00 


Jl. Brigjen В. Sumitro No. 36, 
Jerili-Kec. Waipia (Maluku Tengah), CP.Bp. 
Leonardo Marpaung (081-343063803) 


Satelit Medan "MY Home" 
Keb, PRO-M (Sabtu) РК. 19.00 
Ged. Graha Niaga 1112, JI, Putri Hijau 20 
Keb, Umum | Pk. 08.30 
(Dwibahasa: Indonesia Mandarin) 


Keb. Umum II Pk. 10.45 
Keb. Pemuda/ Pelajar РК. 13.00 
11.1 Jasmine Hall 

Keb. Anak | Pk. 08.30 
Keb, Anak Il Pk. 10.45 


11.5, Grand Liberty Restaurant, 

Jl. Putri Hijau A-6, Medan 

Sek: Jl. Putri Merak Jingga 13A, Medan. 
(061-4158717) 


Keb. Umum Pk. 09.00 
Keb. Anak (It. 2) Pk. 09.30 
Keb. Pro-M (Sabtu) Pk, 19.00 
Keb. Pemuda, Pelajar Pk, 1245 


Jl, Teuku Umar 190-192, Denpasar, Bali 
(Depan Putra Mahkota, sebelah IMF) 
Telp: 0361-238547 Fax: 0361-221172 


- 26 agustus 2007 


Sat. Timur "Heart Ablaze" 


Keb. Pemuda Pk. 09.00 
Supermarket Bonnet Lt.2 Rungkut 
Sat. Timur “True Worshiper" 
Keb. Pelajar Pk. 10.00 
Sat. “King of Glory" 

Keb. Pelajar Pk. 12.30 
di Bonnet Rungkut Lt. 2 

Sat. Timur "Harvest" 

Keb. Pekerja Pk. 07,30 
Keb. Pemuda Pk. 1330 
di Bonnet LL.3 Jl, Manyar Kertoarjo 
Sat. Timur “Fire” 

Keb. Pemuda Pk. 09.45 
Keb, Pemuda Pk. 13.00 


Keb, Pekerja Pk. 16.00 
JI Jemursari 81, Sebelah Bank Mandiri 


Sat. Timur “POP” 
Keb. Pelajar 
JI. Kenjeran 623, Surabaya 


Pk. 12.30 


Satelit Selatan "Living Stone" 
Keb. Pelajar Pk. 12.00 
Jl. Siwalankerto 145, Surabaya 


Satelit Sel. “City of Faith” 


Pekerja Pk. 07.30 - 09.30 
Pemuda Pk. 10.00 - 12.00 
Pemuda Pk. 16.00 18.00 


1. Siwalankerto 145, Surabaya 


Satelit Sel. "City of David" 
Keb. Pelajar Pk. 11.00 
Ruko Taman Pondok Indah A-38, Sby. 


Sat. Sel. “Royal Priesthood” 


Keb. Pelajar Pk. 12.00 
Pertokoan Pondok Tjandra 

Jl, Palem Il, TD 34, Sidoarjo 

Sat. Timur 

Keb. Pemuda Pk. 08.00 


JI. Kenjeran 623, Surabaya 


Keb. Remaja | Pk 09.00. 
Keb. Remaja Il Pk 15.00 


Sat. Utr. “River of Life" 

Keb. Anak (Arrow Generation)Pk. 07.30 
Keb. Pemuda Pk. 12.00 
Jl. Perak Timur 118, Surabaya 


Keb.Pemuda 
JI. Raya Sukomanunggal 
Komplek Pertokoan Satellite Town 
Square Blok F/ No: 1-6, 22-26 


Pk. 16.00 


15 


GGO, of 


^ 


` bythe spirit of 


s , 
Ст = Cm 
Поз KENS. ҮЗБЕ ЕЕ) 3 
power m the dead letnowthepoor stand 
, . 
ЕСЕ F Cm = m B E 
|2 53 6 4 ax ip 1 1 
and confess thatmy portion is Him and Im тоге than blessed 


Bridge 


Cm. — Au == Ж 
6633 TT 66332 1 4:23 


Fm 
І 


Cm. — — = == == 
1266332 65 3 
and with the heavens we declare ^ youare ош King 


Chorus 
в Е ст 


33 a 1 33214 
weloveYou Lord we worship You 


в Ене E 
13:3: 210092 23:3 3720 fis 
You are our God You alone are good 


let now our hearts burn with a flame а fire consuming all for your sons Ho 


B 
2 


37 
іу name 


